WikipediA 

Bahasa Kalmyk 


Kalmyk Oirat (Kalmyk: Kaabivir Gep^HH Kean), 
umumnya dikenal sebagai bahasa Kalmyk (Kalmyk: 
XaabMr Kean) adalah salah satu bahasa Mongolik yang 
dituturkan di Kalmykia , Rusia. Bahasa ini berkerabat 
dekat dengan bahasa Mongol . Sensus yang digelar oleh 
pemerintahan Rusia pada tahun 2010 menunjukkan ada 
85.000 jiwa penutur bahasa ini. Bahasa ini merupakan 
satu-satunya bahasa Mongolik yang masih dituturkan di 
wilayah Eropa . 

Referensi 


1. ^ Kalmyk in Ethnologue (http://www.ethnologue.c 

om/l anguage/ xal) 



Kalmyk 

XanbMr kg/ih Xal‘mg kein 

Dituturkan di 

Rusia 

Wilayah 

Kalmykia 

Etnis 

Kalmyk 

Penutur 

bahasa 

80,500 (2010)W 

Rumpun 

bahasa 

Mongolik 

■ Mongolik Tengah 


■ Oirat 


■ Torgut dan Dorbet 


- Kalmyk 

Sistem 

penulisan 

Sirilik, Latin, Todo 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Kalmykia (Rusia) 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

- 

LINGUIST 

xal-kal (http://multitree.or 

List 

g/codes/xal-kal) 

Glottolog 

Tidak ada 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kalmyk&oldid=11622657 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Juni 2016, pukul 03.21. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























